AL BURU) 
(Gugusan Bintang) 
Surah ke-85 
22 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, 
2. danhari yang dijanjikan, 

3. dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. 

4. Binasalah orang-orang yang membuat parit 
(yaitu para pembesar Najran di Yaman), 

5. yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar, 

6. ketika mereka duduk di sekitarnya, 

7. sedang mereka menyaksikan apa yang 
mereka perbuat terhadap orang-orang yang 
beriman. 

8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin 
itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) 
beriman kepada Alloh Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Terpuji, 

9. yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; 
dan Alloh Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang 
mendatangkan cobaan atau fitnah kepada orang- 
orang laki-laki beriman dan orang-orang 
perempuan beriman kemudian mereka tidak 
bertobat, maka bagi mereka azab Jahannam dan 
bagi mereka azab (neraka) yang membakar. 

11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
itulah keberuntungan yang besar. 

12. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar 
keras. 

13. Sesungguhnya Dialah yang memulai 
penciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya 
(kembali). 

14. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Pengasih, 

15. yang mempunyai `Arsy, lagi Maha Mulia, 

16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki- 
Nya. 

17. Sudahkah datang kepadamu berita bala 
tentara, 


DAN 


Suratul Buruj 


A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


beer g7 (9) sang A o Y 2547 Da, 
DHA) Jalan Eh PA SA KAH ARAI 
dan yang dan yang dijanjikan gugusan mempu- demi 
disaksikan menyaksikan ya hari 1 bintang nyai langit 
Wassama-i dzatil burūj (1) Walyaumil mau`ūd (2) Wasyahidiw wamasyhud 
LAI AN A Z < PON >42 A> soyo PAN 

G aaO Si LI D 
atas- e- kayu mem- api pembuat kaum/ dibu- 

nya Bia T 5 bakar punyai 4 parit orang-2 nuh 3 


(3) Qutila ash-ħābul ukhdūd (4) Annāri dzātil waqūd (5) Idz-hum 'alaiha 


eo ETE E E o 
yat us Y D SOYAN 9 de w Ir ? 
mereka dan menyak- terhadap orang-2 mereka apa atas dan duduk 
menyiksa tidak z sikan yang beriman perbuat yang mereka 6 


qu`ūd (6) Wahum 'ala mā yaf`alūna bilmu“minīna syuhūd (7) Wama nagamu 


aos g > 5 Yeg PA 3 >A 25 >, ZÍ aa? 
: á ®© z FA: 
AL a gA O Adi A AN lya l N jas 
kera- bagi-Nya/ yang Maha Maha- kepada mereka bah- kecu- diantara 
jaan mempunyai 8 Terpuji perkasa Alloh beriman wa ali mereka 


minhum illa ay yu“minū billāhil `azīzil hamid (8) Alladzi laha mulkus 


1 
MK Z AN bh Z PA wa WA 7 Na Ka AÉ 
É d (4) É BA NG Je . | - A 
g D Y t s J a b Sa 
orang-2 sung- Maha Me- se- segala atas dan dan langit 


yang guh 9 nyaksikan suatu Alloh bumi 
samawati wal-ardh wallahu “ala kulli syai-in syahid (9) Innal ladzina 


5517 SA 44 a 2477 las S JU Z> 28? KE 
x ta .- 
dan bagi neraka azab maka bagi mereka ti- kemu- danorang-2muk- orang-orang mereka 


mereka Jahanam mereka bertobat dak dian min perempuan mukmin laki-2 memfitnah 


KAA Pe a -=L= ` = . 
fatanul mu minina walmu minati tsumma lam yatubu falahum `adzābu jahannama walahum 


Z 5 Wi AN g > 
>59 sa y S 2r YA 12% 5 CA KI 
A Sembah las lal di a O SH olie 
bagi kebajikan/ dan mereka mereka orang-2 sung- mem- azab 
mereka shaleh berbuat beriman yang guh 10 bakar 
“adzabul harriq (10) Innal ladzina amana wa`amilush shalihati lahum 
SE is RI Wa aa Ban ENG 
Mo XS ) SA ál: 3 a | Wé OO g Ja ¿oca 
kekuatan sung- besa keberun- demiki- sungai- bawah- dari meng- surga- 
(azab) guh 11 tungan an /itu sungai nya alir surga 


jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir (11) Inna bathsya 


A a 9241? sss AN Esrar A A A g5 A A Pa 
DA a SAs OW ia Sa p i A b) 
Maha Maha dan dan Dia Dia mulai Dia sung- 


14 Pengasih Pengampun Dia 13 mengulangi menciptakan guh Dia 12 
rabbika lasyadid (12) Innahū huwa yubdi-u wayu'id (13) Wahuwal ghafūrul wadūd (14) 


bO a ie Ona gii 
A NGA Ja 2> 
bala- berita datang apa- Dia ke- terha- ber- Maha Ter- “Arsy mem- 


tentara padamu kah 16 hendaki dapapa buat 15 puji/Mulia punyai 
Dzul `arsyil majid (15) Fa'alul lima yurid (16) Hal ataka haditsul junūd 


benar-2 sa- Tuhan 
ngat keras kamu 


YIR, Ag AX 
SH a l 


> D PAN S sa PAE 24 Oaea Zara. AN 18. (yaitu) Fir'aun dan Tsamud? 
ORE a NO ®© Iz : 
SL al NGGE A E $ gai 39) EP NGGE 19. tetapi orang-orang kafir selalu dalam 
dari dan kedustaan da- mereka orang-2 tetapi/ Fir'aun kedustaan, 

Alloh 19 lam kafir yang bahkan 18 Da 17 20. dan Alloh meliputi semua apa yang dibelakang 


(17) Firauna watsamūd (18) Balil ladzina kafaru fi takdzib (19) Wallahu miw mereka. 
21. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran 


AN Ey AT SA n N IAT Aa K TER ya A yang mulia, 
byat A 3 G), A ol > kn ai 22. yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga 
terpeliha- papan/ba- da- yang Al- ia tetapi/ Ba belakang (Loh Mahfuz). 


22 ra /terjaga tu tertulis lam 21 mulia Quran bahkan 20 mengepung mereka 
wara-ihim muhith (20) Bal huwa qur-ānum majid (21) Fi lauħim maĥħfūzh (22) 


